
Menulis Itu Mudah 


Nufransa Wira Sakti 



IDIKA 

Doctor, Niigata University, Jepang 

Master of Economics, Yokohama National University, Jepang 
STMIK Gunadarma, jurusan: Manajemen Informatika, Depok, Jawa Barat 

RIWAYAT PEKERJAAN: 

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi 
Chief of Change Management Officer, Central Transformation Office 
Kasubdit Manajemen Transformasi Direktorat Transformasi Proses Bisnis Ditjen Pajak 

PENGALAMAN PENUGASAN KERJA: 



NUFRANSA WIRA SAKTI 


Sekretaris Tim Pengembangan Kebijakan Pajak e-commerce 
Pembicara Transformasi Perpajakan di Kamboja 

Short Course di beberapa negara: Belanda, Singapura, Canada, Australia, Amerika Serikat dan Malaysia 


KARYA: 


• Artikel di beberapa media nasional, buku: "Belajar SQL Plus" (2001, best seiler), "Buku Pintar Pajak e- 
commerce" (2014), "Buku Mengurus Pajak Secara Online" (2015), "Tax Amnesty itu Mudah" (2016), "E- 
FAKTUR: Penggunaan Faktur Pajak Secara Online" (2016) 






Menuhs Itu Muddh 


1. Sumber Ide Penulisan 

2. Tipe Tulisan 

3. Bagaimana Memulainya 

4. Mengatasi kebuntuan 

5. Tips Menulis Artikel 

6. Tips Menulis Buku 

7. Asah Ketajaman 


1 Sumber Ide TuliSdn 

• Membaca buku 

• Membaca situasi (fenomena, tren, 
kejadian) 

• Pengalaman pribadi 

• Banyak mendengar 

• Banyak bersosialisasi 


MembaCd Buku 

• Buku apa saja yang bisa dimengerti 
dengan mudah 

• Perbanyak jenis/genre bukunya agar 
menambah wawasan 

• Ambil beberapa poin penting dan 
pelajaran dari buku tersebut 


Buku yang saya suka adalah buku biografi, banyak pelajaran dari 
kisah kehidupan seseorang dan juga banyak ragam permasalahan 
kehidupan sehari-hari yang bisa menjadi perbandingan. 


MembaCa SiT.jaSi/Fenomena/Tren 



• Apa yang berubah dalam kehidupan sehari-hari 
kita? 

• Apa yang berubah dalam bidang pekerjaan kita? 

• Mengapa perubahan itu terjadi? 

• Bagaimana antisipasinya? 

• Bagaimana dalam 5-10 tahun ke depan? 


Bidang e-commerce adalah satu bidang saya anggap mempunyai potensi 
membawa perubahan pada masa yang akan datang, di saat banyak orang 
belum memahami dan mempelajarinya, saya sudah mendalaminya saat 
mengambil S2 tahun 2002 dan menjadikannya dalam buku tahun 2010. 


Pengalaman PribaHi 

• Setiap orang mempunyai pengalaman uniknya 
masing-masing 

• Setiap pengalaman dapat menampilkan sebuah 
sosok/tokoh yang dapat dituliskan 



• Setiap kejadian dapat memberikan 

informasi/pengalaman yang dapat ditulis untuk 
orang lain 


Saya menulis kehidupan sehari-hari saya selama menempuh S3 di Jepang, hal-hal 
kecil yang unik. Tanpa diduga, tulisan tersebut sangat bermanfaat bagi orang lain. 
Contohnya mengenai cara mencari beasiswa, kebudayaan lokal Jepang, berinteraksi 
dengan mahasiswa internasional, dan lain-lain. 


Banyak Mendengar 

• Banyak mendengar diskusi/seminar/curhat dan 
orang lain untuk melatih kepekaan 

• Bandingkan dengan pengalaman diri sendiri dan 
kejadian di seputar kita 

• Asumsikan dalam kehidupan kita sendiri 



Saya membuat beberapa tulisan yang idenya berdasarkan dari hasil seminar, 
acara debat televisi atau cerita seseorang (yang valid). Beberapa tulisan tanpa ^ 
harus menyebut nama dan kejadian sebenarnya. 



Banyak Bersosialisasi 

• Banyak bergabung dengan komunitas 

• Memperbanyak jaringan dan kolega 

• Menjaga hubungan baik 




Ketika akan menulis tentang sesuatu topik yang bukan bidang kita, dengan ^ 
mudah saya dapat bertanya kepada kolega atau teman yang dapat membantu ^ 
untuk menambah informasi dan testimoni. 



2 fipe luliSdn 


Bertutur 

• Update status 

• Nge-twit 

How to Akademis/ knowledge 

• Petunjuk praktis • Jurnal 

• Belajar cepat . Artikel/opini 


Sharing 

• Blog 

• Cerita 



Beriuiui 


Update status 

• Ajang latihan nnenulis 

• Menulis apa yang kita 

rasakan 

• Dapat dijadikan inti sebuah 

tulisan 



Twit 

Tulisan yang sangat pendek 

Tulisan yang singkat, adat 
dan informatif 

• Ajang latihan berdebat 


Beberapa tulisan saya angkat dari pengembangan update status di FB, terutama apabila 
terdapat hal yang dianggap perlu untuk ditulis lebih mendalam. 



Shdring 

Blog 


• Tulisan mengenai 
pengalaman pribadi 

• Bebas mengungkapkan 
fakta/tidak terikat norma 



Cerita 

Menampilkan tokoh dengan 
plot dan scene tertentu 

• Terdapat alur 


Melalui blog, saya dapat menceritakan pengalaman pribadi tanpa harus terikat dengan 
norma-norma yang biasa dipakai dalam sebuah penulisan. 



HowTo 

Petunjuk Praktis 

• Berisi petunjuk pemakaian 

• Bagaimana mengelola 
sesuatu 



Belajar Cepat 

• Mempermudah 
pembacadalam 
mempelajari sesuatu 

• Disertai dengan tips 

• Disertai dengan gambar 


Saya pernah menulis buku tentang petunjuk praktis yang berisi semaccam petunjuk atau 
manual dalam pembuatan database. Buku belajar cepat juga berisi hal yang sama, disertai 
dengan gambar dan juga contoh pemakaian. 



Akademik/knowledge 

Jurnal 


• Berdasarkan kajian 
akademik 



Artikel/opini 

• Pandangan atas situasi 
terkini 


• Memenuhi kaedah-kaedah 

akademik 

• Harus sesuai standar 


• Tulisan yang netral 

Opini berdsasarkan data 
dan fakta 


Dalam menulis jurnal, saya memakai buku petunjuk Academic Writing agar memenuhi 
Standar. Untuk penulisan opini, sesuaikan tulisan kita dengan "genre" dari media yang 
hendak kita tuju. 




, Bagaimana Memulainya 

Tipe penulisan (tentukan tipe yang mana ak§n 
ditulis) 

Ide Tulisan (dapatkan ide tulisan dari mana saja) 
Pesan utama yang hendak disampaikan 
Siapkan bahan pendukung 
Gambarkan outline 
Tuliskan semua apa adanya 
Baca ulang/review 
Revisi (bila diperlukan) 




Pesdn Utamd 


• Apa yang hendak kita sampaikan kepada 
pembaca? (informasi, konfirmasi, 
pembelaan, penyangkalan, dan lain-lain) 

• Apa manfaat yang didapat oleh pembaca 
setelah membaca tulisan kita 

• Sampaikan dengan apik dan 
"cantik"sehingga tidak ada yang dirugikan 


Sidpkan bcihan pendukung 

• Pengumpulan bahan keterangan 
berupa data dan informasi yang valid 

• Dapat menyertakan testimoni 

• Tampilkan data secara informatif dan 
mudah dimengerti 


Gambarkan OuTline 

• Untuk mempermudah alur cerita 
tulisan 

• Membuat tulisan lebih fokus 

• Dapat mengurangi out of topic 


luliskan semud dpd ddanya 

• Untuk melancarkan pembuatan 
tulisan 

• Jangan ada hambatan psikologis 
(malu, takut, ragu) 

• Gaya bahasa akan terbentuk dengan 
sendirinya 


Bdca Ulang/Review 

• Perhatikan typo 

• Lihat istilah (yang kadang hanya 
dimengerti oleh kita sendiri) 

• Kesinambungan tulisan antar paragraf 

• Apakah ada yang out oftopic 

• Bisa meminta orang lain untuk membaca 
(Apakah bisa dimengerti? Apakah pesan 
yang hendak disampaikan bisa 
didapatkan?) 


Revisi 


• Pastikan tetap sesuai dengan alur 

• Jangan sampai merugikan pihak lain 



4. Mengatasi Kebuntuan 


• Berbicara/menggali informasi dengan narasumber/pihak terkait 
penulisan 

• Baca sumber/referensi dari buku yang kita baca 

• Minta orang lain untuk membaca tulisan kita 

• Lempar ke medsos untuk feedback 



ai,- _ 

-1 ■■ ■■■'■ :Qi 

BUKU PinTRR 

PAJRK 

E-COmmERCE 

Dori mory^oftor Sompoi 
mcmboMor Pojok E-Co(nm*rc* 


OTAK 

AMNESTY 

itu mudah 





vmy 


E-FflKTUR I 

fTIudoh don Cepat 




-o. 


e5:i 


Dr. nufronso UMro Sakti, SKooi.. ITtEc. 



Dr. nyfronsa UJira Sokti. S.Kotn.. m.Ec. 
&Psrul HidaMOt, S.E. 



ppnoupn PRAKTIS 

mEHGURUS 

PAJAK© 

^ E C n R cr"*^ 

KlLinE 



5. Tips Menulis Artikel 


• Topik kekinian 

• Angkat permasalahan yang timbul 

• Kronologis 

• Gunakan data 

• Pandangan terhadap permasalahan 

• Solusi/informasi yang akurat 

• 800 -1000 kata 























































utang Pemerintah & 

Pengelolaan Keuangan Negara ^ 














ai.- _ • 

-1 ■■ ■■■'■ :Qi 

BUKU PinTRR 

PPJPK 

E-COmmERCE 

Dori mory^oftor Sompoi 
mcmboMor Pojok E-Co(nm*rc* 


OTAK 

AMNESTY 

itu mudah 



u. 


E-FflKTUR & 

fTIudoh don Cepat 




-o. 


e5:i 

Dr. nufronso UMro Sakti, SKom.. ITtEc. 



PAHDUnn PRAKTIS 

mEOGURUS 

PAJAK© 

^ E c n R 


WILIAE 


Dr. nyfronsa UJira SoktI. S.Kotn.. m.Ec. 
& Rsrul HidaMat, S.E. 




Pengalaman Menulis Artikel 


• Pernah puluhan kali ditolak 

• Setiap media (Koran/majalah) punya genre dan topik yang berbeda penekanan 

• Jangan "sok tahu" dengan memberikan solusi singkat 

• Jangan bernada menggurui 





















































ai,- _ 

-1 ■■ ■■■'■ :Qi 

BUKU PinTRR 

PAJRK 

E-COmmERCE 

Dori mory^oftor Sompoi 
mcmboMor Pojok E-Co(nm*rc* 


OTAK 

AMNESTY 

itu mudah 



E-FflKTUR ^ 

fTIudoh don Cepat 




-o. 


e5:i 


Dr. nufronso UMro Sakti, SKooi.. ITtEc. 



Dr. nyfronsa UJira SoktI. S.Kotn.. m.Ec. 
&Psrul HidaMOt, S.E. 


ppnoupn PRAKTIS 

mEOGURUS 

PAJAK© 

^ E C n R cr"*^ 


WILIAE 



6. Tips Menulis Buku 


• Segmented target 

• Belum ada/hanya sedikit buku yang membahas topik tersebut 

• Topik hangat di masyarakat 

• Bahasa yang popular dan mudah dimengerti 



























































ai,- _ 

-1 ■■ :Qi 

BUKU PinTRR 

PAJRK 

E-COmmERCE 

Dori mory^oftor Sompoi 
mcmboMor Pojok E-Co(nm*rc* 


OTAK 

AMNESTY 

itu mudah 



E-FflKTUR ^ 

fTIudoh don Cepat 




-o. 


e 5 :i 


Dr. nufronso UMro Sakti, SKooi.. ITtEc. 



Dr. nyfronsa UJira SoktI. S.Kotn.. m.Ec. 
&Psrul HidaMOt, S.E. 


ppnoupn PRAKTIS 

mEOGURUS 

PAJAK© 

^ E C n R cr"*^ 


WILIAE 



Pengalaman Menulis Buku 

• Carilah topik yang jarang ditulis oleh orang lain 

• Kirimkan tulisan yang sudah dalam bentuk buku kepada penerbit 

• Gunakan bahasa yang popular (jangan terlalu akademis) 

• Jalin komunikasi dengan penerbit 

• Gunakan perjanjian tertulis untuk pemberian royalti 



























































7. Asah Ketajaman 

• Ikuti workshop atau baca buku tentang menulis 

• Terus menulis apa saja di mana saja 

• Paksakan diri untuk terus menulis 



Asah Ketajaman 


Untuk mengasah ketajaman, saya memaksakan diri saya untuk menulis sebulan sekali pada 
Majalah Media Keuangan pada kolom "Dari Lapangan Banteng" Sejak Bulan Maret 2018, saya 
juga memaksa diri saya untuk menulis seminggu sekali pada kolom di kompas dot com. 

Dengan begitu, saya bisa mengikuti perkembangan terkini dan sekaligus dapat memberikan 
analisa terhadap beberapa kejadian. 

Media sosial juga saya gunakan untuk mengamati perkembangan terkini terkait gaya hidup, 
tren, isu terkini dan juga kepekaan sosial, sehinngga dapat memberikan input bagi tulisan. 



Beberapa Inspirasi dari Menulis 


_ ^ -r I i 

1. Boediono i 



https://nasional.kompas.eom/read/2014/04/22/1513380/Dari.Artikel.ke.Wapres 


© A https://nasional.kompas.eom/read/2014/04/22/1 513380/Dari.Artikel.kr 

(D ••• O ^ 

Pejabat Publik - Yang ., 

V Garuda Indonesia Inter... 


e Web j TelI me more 



/S EKONOMI 

BOLA TEKNO SAINS ENTERTAINMENT OTOMOTIF 

LIFESTYLE PROPER 


acara Sumarlin itu karena Wapres Boediono memberikan sambutan. 


Dalam sambutannya. Wapres Boediono yang akrab dipanggil Pak Boed 
mengatakan merasa bahagia diperkenankan memberikan sambutan karena 
dia adalah mantan anak buah Sumarlin. "Kalau flashback, kembali ke belakang, 
mungkin panjang, tetapi saya mengambil satu event saja," 

Dnn6 ujar Pak Boed. 

"Pada tahun 1983, saya menulis di Kompas mengenai devaluasi. Waktu itu ^ 
saya seorang dosen di universitas pedalaman sana, di Yogyakarta. Tanpa saya 
sadari ternyata artikel yang sangat pendek itu dibaca seorang menteri," lanjut 
Wapres. 

V 

Sang menteri itu, kata Pak Boed, adalah juga Kepala Badan Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Bappenas) Profesor JB Sumarlin. 

"Di situlah titik balik perjalanan karier saya. Semula saya memang ingin 
menjadi dosen di Universitas Gadjah Mada. Tetapi, dengan terjadinya peristiwa 
Bapak Menteri JB Sumarlin membaca artikel saya, semuanya berubah," ujar 
Pak Boed sambil senyum-senyum. 

Boediono, sang dosen UGM itu, kemudian direkrut Sumarlin melalui Adrianus 
Mooy. "Pak Mooy, juga mantan bos saya, mempunyai koneksi dengan UGM. 


as tir 
jt 

I server 
googlesy 
3king too 
Dond. 

The site 
tempora 
unavaila 
busy. Try 
few mor 

If you a n 
load any 














https://kumparan.com/(S)kumparanhits/perjalanan-hidup-raditya-dika-dari-penulis-buku-hingga-komika 

kumparan Search Ci Log 


Gunung Agung Bali News Sepak Bola Ekonomo 

Raditya Dika. (Foto: Munady/kumparan) 


Politik 


Hiburan 



Sejak kelas 4 SD, sulung dari lima bersaudara ini memang gemar menulis buku harian. Saat 
Radit duduk di bangku kelas 2 SMA, dia tertarik untuk membuat blog dan mulai berbagi kisah 
Jhidupnya sehari-hari lewat Nog pribadinya tersebut. 


Berawal dari iseng, Radit semakin keasyikan menceritakan kegiatannya sehari-hari lewat 
b/og-nya itu. Baik urusan keluarga, sekolah, liburan, dan asmara mendapatkan porsinya 
masing-masing di 6/ogtersebut. 

Saat Radit kuliah di Adelaide University di Australia, dia mulai mengarahkan b/og^ya tersebut 
menjadi sebuah sarana komedi. Hasilnya, Radit dengan Ato^fbernama 'Kambing Jantan'-nya 
itu mampu menginspirasi banyak orang. Bahkan, dia berhasil mendapat penghargaan 
fndoneslan B/og A ward di tahu n 2003. 



Melihat antuasisme pembacanya yang kian meningkat, Radit pun membukukan tulisan yang 
ada di /)/pgpribabnya dengan jud ul Kam bing Janta n: Seb u ah Cata tan Ha rian PeJajaj; Bo doh' 













o ☆, ^ 


httos://'nasional.komP3s.com/read/201 1 8/1441276 G/Berkat. Komp; E) 


armawan 

_ _ ___ _..JRTAIKMEMT OTOMOTIF LIFESTYLE PROPERTI 


Kompasiana, Anak Buton Ini Bisa Sekolah di Amerika 


Di depan kampus Ohio University at Athens. 


JAKARTA, KOMPAS,com — Berbekal pengalaman menulis di Kompasiana, 
Yusran Daimawaa putra kelahiran Buton, mendapat beasiswa kuliah di 
Universitas Ohio, Amerika Serikat Dalam proses seleksi penerimaan beasiswa 
ke luar negeri, Yusran juga melampirkan tulisan-tulisan terbaiknya yang pernah 
ditayangkan di Kompasiana untuk meyakinkan juri bahwa dia layak 
mendapatkan beasiswa. 


Pengalaman Yusran mendapatkan beasiswa ini ditulis panjang-lebar di 
blognya, Sabtu (17/19/2011). Blogger yang sudah menulis lebih dari 1.500 
artikel ini mengaku tertarik ikut ngebiog di Kompasiana karena media warga ini 
mengasah kemampuan penggunanya untuk mengenali isu-isu terbaru serta 
dinamika wacana yang tengah hangat di negeri ini. 


"Aku juga belajar untuk mengenali isu-isu apa yang kelak akan menjadi tren 
pada masa depan, serta apa saja yang harus dilakukan," tulis Yusran. 




Anak guru SD di kota Bau-Bau ini merupakan salah satu peserta yang lulus 
seleksi. Di awal proses seleksi, dia tidak begitu percaya diri, terlebih karena 
peserta yang mendaftar mencapai 9,000 orang dari seluruh Indonesia. 


https://nasional.kompas.eom/read/2011/09/18/14412766/Berkat.Kompasiana.Anak.Buton. Ini.Bisa.Sekolah.di.Amerika 













Jakarta - Nama Asma Nadia tak asing bagi sebagian masyarakat Indonesia. Pasalnya wanita 
kelahiran 1972 ini telah menelurkan lebih dah 50 karyanya lewat buku-buku dan novel fiksi, 
Bahkan beberapa karya novel Asma Nadia pun telah diangkat menjadi film yang mendulang 
kesuksesan dl hati masyarakat Indonesia. Sebut saja film 'Surga Yang Tak Dirindukan’ yang 
diadaptasi dah novelnya berhasil menarik hingga jutaan penonton. Cerita tentang isu 
poligami dengan balutan kisah drama pengorbanan wanita ini juga bahkan dibuat dalam 
dua sesi. 


^Kepada wolipop usai acara Women's Lounge: Kartini Masa Kini yang diselenggarakan oleh 
detikcom. Asma menceritakan awal mula dirinya menjadi seorang penulis. Ibu dua anak ini 
bercerita bahwa menulis adalah hobi bagi dirinya. Namun sebelum Asma terjun lebih dalam 
-dengan karya tulis cerpen dan bukunya, ia terlebih dahulu telah menjadi pengarang lagu. ^ 


"Papa itu pengarang lagu jadi aku lebih dulu nulis lagu dibandingkan dengan nulis buku 
atau cerita. Antara lain beberapa lagu Asma ada di lagu soundtrack Surga Yang Tak 
Dirindukan yang dinyanyikan Raline terus lagu di Assalamualaikum Beijing lagu keduanya itu 
juga dari ciptaan Asma/' ungkap Asma. 

Dalam perjalanan karya tulisannya. Asma remaja pernah mengalami patah semangat. Penulis 
dan juga traveler ini mengungkapkan ia mulai menulis cerpen ketika duduk di bangku SMP, 
namun karena sering dicela dan diejek, semangat nulisnya pun hampir padam. Seiring 
berjalannya waktu, Asma mulai serius untuk menulis dan cerpennya itu dimuat oleh salah 
satu majalah. Tulisan cerpen pertamanya itu mengisahkan tentang kerinduan Asma tentang 
keponakannya yang telah berada di sisi Tuhan YME. 

"Waktu itu kuliah tingkat satu. Ada anaknya teman keponakan yang usianya setahun sebelas 
hari meninggal. Itu anak imut yang jadi kesayangan kita semua dan aku kangen sama dia. 
Aku buat semacam tulisan judulnya Surat Buat Asadullah di Surga," kata Asma. 

Semenjak cerpen ’Surat Buat Asadullah di Surga' dimuat oleh majalah Anida. Asma terus 
menjalankan hobi menulisnya, Meski telah berkarya dengan 53 buku, penulis novel nonfksi 
'Catatan Hati Seorang istri' ini mengakui dirinya sebagai penulis yang tidak percaya diri. 


https://wolipop.detik.conn/read/2017/04/25/105405/3482937/1133/cerita-asma-nadia-jatuh-bangun-untuk-jadi-penulis-sukses 



Dengan menulis blog di Kompasiana, 
saya mendapat banyak teman baru 
dari berbagai kalangan 
Melalui menulis, saya bisa bertemu 
dengan Presiden Jokowi 
Melalui buku yang saya tulis, banyak 
diminta sebagai narasumber dalam 
seminar 

Melalui buku yang informatif dan 
edukatif, buku yang saya tulis banyak 
membantu pekerjaan 
Bonusnya, mendapatkan imbalan 
berupa royalti dari buku yang ditulis 




Ouote 


• "Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di 
dalam masyarakat dan dari sejarah." - Pramoedya Ananta Toer 

• "Kalau kamu ingin mengenal dunia maka membacalah, tapi kalau dunia ingin 
mengenalmu maka menulislah." - Unknown 

• "Menulislah, karena yang bagi kita mungkin biasa saja, bisa menjadi hal yang luar 
biasa bagi orang lain."- Nufransa Wira Sakti 


